PT SAMPOERNA AGRO Tbk 



Jalan Basuki Rahmat No. 788, Palembang 30127, Sumatera Selatan, Indonesia 
Tel +62711 813388 Fax +62711 811585 

Nomor : 038/SA/HRS/TII/2012 

05 Maret 2012 



Sampoema Agro 



Yth. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan 
di Jawa Timur dan Jawa Tengah 

Perihal : Hasil Seleksi 

Dengan hormat, 

Sehubungan seleksi yang telah dilaksanakan pada tanggal 04 s.d. 23 Februari 2012 di Sekolah 
Menengah Kejuruan yang Bapak/Ibu pimpin, dengan ini kami mengucapkan terima kasih atas 
dukungan dan fasilitas yang diberikan selama pelaksanaan tersebut, sehingga seleksi dapat berjalan 
dengan lancar sesuai rencana dan jadwal. 

Disamping itu kami memberitahukan nama-nama pelamar yang diterima sebagai peserta 
Program Magang di perusahaan kami sebagaimana daftar nama peserta terlampir. 

Kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar daftar nama peserta magang, prasyarat serta syarat dan 
ketentuan program magang terlampir dapat diumumkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan. 

Demikian hal ini kami sampaikan, semoga hubungan kerja sama ini tetap terjalin dan terus berlanjut 
di masa mendatang. Terima kasih atas bantuan dan perhatian Bapak/ibu. 



Horm 




H., MSi., CPHR, Ak., BKP 

uman Resource Services 



Sampoerna Strategic Square, North Tower, 28 th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45, Jakarta 12930, Indonesia 

Tel +6221 5771711 Fax +6221 5771712 



■ ■. ■ ■:■■ : ■ 



Saoipoerna Agro 
Lampiran I Surat PT Sampoerna Agro Tbk. No. 038/SA/HRS/III/2012, tanggal 05 Maret 2012 



PRASYARAT PROGRAM MAGANG 



1. Peserta magang harus lulus Ujian Nasional dan Ujian Akhir Sekolah serta telah menyelesaikan 
seluruh kewajiban dengan sekolahnya dibuktikan dengan Surat Tanda Kelulusan Sementara yang 
dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan masing-masing. 

2. Peserta magang wajib menandatangani surat pernyataan dan persetujuan terlampir dengan 
disaksikan / diketahui / disetujui oleh orang tua dan pihak sekolah. 

3. Peserta magang harus melengkapi syarat administrasi sebagai berikut: 

a. Surat Lamaran Kerja 

b. Daftar Riwayat Hidup/Curriculum Vitae (CV) 

c. Pas foto berwarna (ukuran 4x6) sebanyak 3 lembar 

d. Fotokopi Transkrip Nilai dan Ijazah yang dilegalisasi (jika belum ada, sementara 
melampirkan Surat Keterangan Lulus Sementara yang disahkan oleh sekolah) 

e. Fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk) 

f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 

g. Fotokopi Kartu Keluarga 
h. Fotokopi Akta Kelahiran 

i. Sertifikat atau dokumen pendukung lainnya. 

4. Peserta magang harus mengikuti pemeriksaan kesehatan (Medical Check Up) dan telah 
dinyatakan sehat untuk bekerja (jadwal akan ditentukan kemudian setelah prasyarat program 
magang point 1 s. d. 3 telah dipenuhi). 



Demikian Prasyarat Program Magang yang harus dipenuhi oleh peserta magang. 




■' K *"■•■" -D 



Sampoerna Strategic Square, North Tawer, 28 Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45, Jakarta 12930, Indonesia 

Tel +6221 5771711 Fax +6221 5771712 




4=* 

Sampoerna Agro 
Lampiran II Surat PT Sampoerna Agro Tbk. No. 038/SA/HRS/III/2012, tanggal 05 Maret 2012 

SYARAT DAN KETENTUAN PROGRAM MAGANG 

1 . Program magang diselenggarakan selama : 

a. 3 (tiga) bulan, bagi para peserta yang telah memenuhi usia 18 (delapan belas) tahun sampai 
dengan tanggal 30 September 2012. 

b. 6 (enam) bulan, bagi para peserta yang belum memenuhi usia 18 (delapan belas) tahun 
sampai dengan tanggal 30 September 2012 dan telah memenuhi usia 18 (delapan belas) tahun 
sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. 

c. 9 (sembilan) bulan, bagi para peserta yang belum memenuhi usia 18 (delapan belas) tahun 
sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 dan telah memenuhi usia 1 8 (delapan belas) tahun 
sampai dengan tanggal 31 Maret 2013. 

d. 12 (dua belas) bulan bagi para peserta yang belum memenuhi usia 18 (delapan belas) tahun 
sampai dengan tanggal 31 Maret 2013 dan telah memenuhi usia 18 (delapan belas) tahun 
sampai dengan tanggal 30 Juni 2013. 

2. Peserta magang harus mengikuti magang ini dengan disiplin dan tanggung jawab tinggi. 

3. Peserta magang wajib tunduk dan taat pada seluruh peraturan/tata tertib kerja/perinlali/inslriiksi 
perusahaan tanpa syarat apapun. 

4. Peserta magang tidak mempunyai hak cuti selama masa magang. 

5. Peserta magang bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja PT Sampoerna Agro Tbk. 

6. Peserta Magang memperoleh : 

a. Transportasi darat dari daerah asal ke lokasi magang di Kabupaten Ogan Komering Ilir 
Provinsi Sumatcra Selatan atau lokasi lain di wilayah kerja PT Sampoerna Agro Tbk. 

b. Uang saku dan uang makan. 

c. Pemondokan. 

d. Alat Kerja / Barang / Dokumen / Fasilitas Milik Perusahaan. 

e. Pengobatan. 

f. Jamsostek : Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. 

7. Metode dan teknik magang adalah praktik melalui on the job training dan atau ceramah kelas 
(class room). 

8 . Uj ian atau test akan dilaksanakan sesuai j adwal yang ditentukan dalam Program 
Magang. 

9. Dalam Program Magang status peserta adalah bukan karyawan perusahaan, sehingga tidak 
berhak atas tuntutan apapun terhadap perusahaan. 

10. Peserta magang yang lulus program magang akan diterima sebagai karyawan perusahaan dengan 
masa percobaan 3 (tiga) bulan. 

Demikian syarat dan ketentuan Program Magang yang harus dipatuhi oleh peseria*. 

Sampoerna Strategic Square, North Tower, 28 th Floor, Jalan jenderal Sudirman Kav. 45, Jakarta 12930, Indonesia 

Tel +6221 5771711 Fax +6221 5771712 




< 
5 £ 



y < p 
Mi 
33fi 

S D « 

les 

g < a 

Z $ < 

sais 

2 i Z 

O «3 < 

































(S: 








1 
1 

I 


"1 
& 




E 
§ 










| 


rt 




E- 


SD 


1 


S 

■c 


5 
B 

■5 

s 

1 
g 


1 

ffl 


2 
s 


C/j 


C 
p 

50 

S 


y. 

■':. 


_3 
5 

S 

I? 


o 
g. 


T/ 

o 
-a 

3 
O 






Z 


Gh 


Z 


m 


Z, 


S 


£ 


Z 


Z 


Z 


Z 








i 


y 


'$ 


1 


■J. 

3 


| 


^ 

5 


l 


s 


1 


S 


^ 
;:-. 


W 

S 






w 


-si 


'Si 


Q3 


Vj 


^j 


y; 


OT 




i>i 


W) 


;/- 


i.S> 




K 


«1 


— 


W 


^ 


•^ 


OS 


•- 1 


in 


*t 


«0 


w 


■7 


.,. 


c, 






t> 




■3- 


M 




^h 


r^. 










■=*■ 


< 




fN 
























Cl 


j S 






























< s- 






























b < 






























o a 






























H £ 






























&a 




























































— 
































OJ 


*t 


rr, 


r-1 


— 


— 


f- 


r", 


t> 


■* 


-t 


1- 




W 


— 


s; 


i^i 


5C 


f t 


ffO 


CC 


c. 


• ■ 


f: 


■ -.. 


o 


M 


r- 


_ 


„ 


CJ 


_ 


^ 


r-J 


-j 


r-1 


_, 


^_ 


_ 


» 


r-, 


5 

H 




































































































































































fi 


C 




















































































6- 






















































































£ 




















































^ 






























r-l | 




3 




















































































w 


















- 
































































- 




z 






















































































-T 




















































































E- 


















-t 
































































■* 


























































































2 






















































































B. 






















































































PU 


















r-. 
































































•r'. 




I 






















































































F 




















































































E- 


















ir 
































































r- : 




S. 






















































































S 




















































































"> 
















' 


































- 








■ 


fJ 




















w-. 




* 


























































































































































































































































s. 


























































"■ 






















« 
























































































< 
































































































10 










r-1 




















;-i 




































131 




I 






















































































a 






















































































.- 


















































































n 


Z 






















M 








































- 




















2 




















































































< 






















































































"-1 


t-: 






— 










.:•■: 


























































r- 


































































































































































































































































M 

































































































~ 


































































- 


Z 


&= 




















































































5 




















































































S 


^ 




'""' 








" 




** 




rt 










" 




"" 














_ 






M 


























Oi 


■'■■' 


f- 










































































































































































0. 




































































« 














«i 




V) 




















































































s 


M 




















































































u 
























































































a 




































































rs 














r-i 


i. 


5 




















































































M 


































































w 
















M 




O 






















































































~ 
























































































— 
















_ 








r-. 


r-! 




rJ 








_ 


























_ 














m 


























































































h 






















































































h 


































































































"1 








































































r- 






















































































0, 






















































































H 


































































































— 




























__ | 






















rJ 
















•^ 
























































































M 




















































































H 






















































































































































■c 
















r- 






































































































































































































































































H 




















































































^ 




















































xl 




























S 




5 






















































































E- 




















































































-J 
















— 
























-* 














c 




























u-i 
























































































3. 






















































































H 




















































































i 












_ 








c; 








V: 






m 


# 






«h 


c^ 




_ 


_ 








_ 








^ 
















f 




































































































































































































































































H 























































































n 




















































m 




























■r. 




H 






















































































C 




















































































_ 


l> 






n 


— . 




a- 






", 


N 






rz> 


■■."■i 






r-' 


r-1 


-* 


'i 






_ 




-o 




„ 










■r 


_ 


[-i 


r-l 


_ 


_ 


_ 


'O 


lO 


























































































S 


















































































■— 




H 





























































































































































































































































































































































































































































I 








































































































































































-g 


























































X 


















53 








M 












































O 














-J 
O 

14 


















S 








J 


























c 




p 






E 


i 










W 


£ 








u. 
< 

z 


1 


e 
7 


a- 


1 

i 

'.O 




1 




■q 
C 

S 

Cm 


-C 

1 
C 

... 

■/.■ 


1 

H 


| 

y. 


E 




... 

i 


5 

O 


i. 

E 

< 
1 

3 






'g 
"v 
", 

i 


| 

-j 


S 


5r 

i 




s 


'Si 
g 


5 


■'■': 


5 
tr 

2 
S 


SI 

■i 


£0 


3 

-o 

i 

| 


< 

t/J 


I 
C- 


CC 


X 
^ 


1 

'J) 


S 
S 


CC 

'S 


s 
U 
■§ 

| 


i 

v 
g 


■< 
5 






■J 


- 


c 


l 


3 


l 


'C 


■c 

■■j 
8 


«1 

1 


Z 


C 


Oh 

C- 




C 


-S 
3 


t-- 
1 




■c 

CD 


(M 

1 




i 


1 




^ 


n 


t 


8 

§ 


3 


3 


3 


01 


■ ': 

S 


"c 


3 


u: 




z 


z 


Z 


7 


:- 


x 


Z 


Z 


a. 


7 


i- 


w 


B 


c 


t; 


t- 


7- 


* 


.. ; : : 


Z 


n. 


fi. 


Z 


y 


^ 


S 


7 


P 


Z 


7, 


7 


s' 


^ 


j 


> 




* 


^ 


U 


ti 


^ 


W 




* 


. 


^ 


U 


1 


& 


^ 


:-j 


-^ 


* 


ti 


d 


X 


^ 


Sd 


b^ 


^ 


^ 


u 


% 


^ 


^ 


\£ 


ti 


d 


irf 


■- 


ji 


* 


b? 


; 


X 


■A 




,..:.-. 


S 


/i' 


5 


S 




S 


A 


,_:■ 


2 


s 


5 


^ 


S 


.::■ 


> 


^ 


• '. 


^ 




,:; 




^ 


■■■■■ 


* 


<a 


^ 




^ 


a 




,> 


3 


,:: 


,_■. 


* 


S 




s, 


i/ - 


S. 


s. 


■;.-. 


■.■. ; 






i.-v 


j.. 


s. 


■.-■. 


.'.- 


s. 


i/j 


j - . 


i^; 


s. 


SI 


i/, 


l/. 


.■■ 




.-■ 


■SI 


S! 


w 


s. 


yj 


u. 


Si 


jj 


i/j 


s, 


j; 


s. 


j. 




SI 


'S. 


d 


— 


r-. 


r- 


Tj" 


u-. 


■o 


;■- 


;■.. 


a 


c 


,— 1 


rs 


m 


T 


J"! 


^ 


r* 


l/j 


J'. 


.■ 


_ 


r-t 


r- 


TT 


<r> 


•O 


[-- 


SJ 


.-■ 


c 


_ 


rl 


r-, 


■rr 


j, 


.!..- 


r~. 


K 


J: 


o 










































r-i 


r-1 


r-i 


(N 


r. 


rs 


(M 




■N 


(N 


tn 


n 


-i-, 


ro 


r', 




r^ 




m 


n 


*r 




z 





















































































z 







'.i- 






; 

M 

,v; 
■i 



9 3 £ 



s " 



5 5 



- I 

2 S s F - 

£ ^ 6- o- . S 

1 I 'l 1 1 i 

Ef £ -3 ^ ^ § 

^ J^ Jl> feb ' 1Q J 

ri < < < ■< s 



i-. P j Z w a. _ 
H 2 2 < b- < s 



di f"^ I p 



o ^ 

11 
1 1 



s s 



s ^ 



M § 



s b jj » i S S' 

s -S c s P c > 



1 1 1 i 'm i s j m 1 1 s 

s> a> u (i -■; -a s> m u di ai o 

Sgg h jS,- a .hJfflgfe 
f-Oi-PE-iE-S-t-f-E-i-iS- 



SURAT PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN 



Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama : 

Tempat/Tanggal Lahir : 
Alamat : 

Nomor KTP : 

Pendidikan Terakhir : 



Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, dengan ini terlebih dahulu menerangkan 
bahwa: 



L Saya telah mengajukan surat permohonan kepada PT Sampoerna Agro Tbk ("Perusahaan") 
untuk dapat mengikuti Program Magang yang diselenggarakan oleh Perusahaan; 

2. Setelah melalui proses seleksi oleh Perusahaan, saya dinyatakan lulus dan diterima untuk 
mengikuti Program Magang selama 3 (tiga) / 6 (enam) / 9 (sembilan) / 12 (dua belas)* 
bulan terhitung dari tanggal keberangkatan ke tempat magang. 

3. Saya mengerti dan memahami bahwa dengan keikutsertaan saya dalam Program Magang 
akan menjadikan saya sebagai profesional yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan 
pengalaman yang memadai dan dibutuhkan untuk bekerja di sektor perkebunan; dan 

4. Saya pun memahami dan mengerti bahwa Perusahaan mengerahkan sumber daya dan 
mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk mengadakan Program Magang. 

Berdasarkan hal-hal yang saya terangkan di atas, dengan ini saya menyatakan dan menyetujui hal-hal 
sebagai berikut: 

1 . Saya akan mengikuti Program Magang dengan penuh kesungguhan sampai dengan selesai 
dan mematuhi semua peraturan, tata tertib dan instruksi yang ditetapkan oleh Perusahaan; 

2. Apabila telah selesai masa Program Magang dan menurut penilaian Perusahaan ternyata saya 
memenuhi syarat untuk menjadi karyawan Perusahaan, maka saya bersedia dan setuju untuk 
langsung diterima menjadi karyawan Perusahaan dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan 
dan terikat dalam ikatan dinas dengan Perusahaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 
("Masa Ikatan Dinas'); 

3. Jika setelah masa Program Magang selesai dan ternyata saya dinyatakan tidak memenuhi 
syarat oleh Perusahaan untuk menjalani Masa Ikatan Dinas, maka saya menerima keputusan 
yang diberikan oleh Perusahaan, baik berupa masa perpanjangan Program Magang atau 
dinyatakan tidak Mus Program Magang. 



4, Saya ... 

*) Coret yang tidak perlu 1/2 



4. Saya setuju dan dengan ini memberikan hak kepada Perusahaan untuk menjatuhkan sanksi 
atau penalti kepada saya apabila saya: 

(a) Mangkir atau berhenti sebelum selesainya masa Program Magang; atau 

(b) Ingkar dari kewajiban saya untuk menjalani ikatan dinas dengan Perusahaan setelah 
selesainya masa Program Magang dan saya dinyatakan memenuhi syarat untuk 
menjadi karyawan Perusahaan; atau 

(c) Mengundurkan diri selama Masa Ikatan Dinas; 

5. Saya setuju atas bentuk sanksi atau penalti atas pelanggaran terhadap pernyataan dan 
persetujuan di atas berupa pengembalian dana kepada Perusahaan sebesar Rp 5.000.000 
(Lima Juta Rupiah) sebagai pengganti investasi yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan 
selama saya mengikuti Program Magang; 

6. Saya setuju dan tidak akan melakukan tuntutan, gugatan atau klaim apapun kepada 
Perusahaan atau wakilnya atas dijatuhkannya sanksi atau penalti kepada Saya apabila Saya 
melanggar pernyataan dan persetujuan saya di atas. 



Demikianlah Surat Pernyataan dan Persetujuan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan 
bebas tanpa ada kekhilafan, paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Saya mengerti dan 
memahami maksud dan konsekuensi dari Surat Pernyataan dan Persetujuan ini. 



Yang Membuat Pernyataan dan Persetujuan 



Materai 
6.000 



Tanggal: 

Saksi-saksi: 

1. 



Wakil Pihak Sekolah 



Orang Tua 



2/2 



